Katalos 2013 




SAVE THE GENERATION 
Amsal 22:6 



HPhone: i 



Yayasan Bina Anak-anak Rajawali Mandiri 
YABINARAMA /Mailbox Club Indonesia 
Jl. Bacan G4 , Jakarta Pusat 

Phone: 62.8123.043.025 - 878.769.99923 | Fax: 62.21.6314.265 * yabinarama@gmail.com | www.mailbox-indonesia.com 




■ 



SAVE THE GENERATION 



LATAR BELAKANG 



Anak-anak adalah harapan bagi masa depan masyarakat dan bangsa. Arus modernisasi yang 
demikian kuat membawa dampak negatif yang menghanyutkan siapa saja terutama anak- anak dan 
remaja -muda, antara lain : 




MEROKOK KECANDUAN GAME-GAME NARKOBA PORNOGRAFI 



Selain dampak-dampak negatif tersebut di atas , anak-anak juga menghadapai situasi : 




KOMPETISI DI SEKOLAH , PELECEHAN... , KETIDAK HARMONISAN ORANG TUA , KEKERASAN... 



Adalah sangat urgent untuk mempersiapkan anak-anak secara mental, moral spiritual dalam 
menghadapi arus modernisasi ! Anak-anak perlu mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, 
mengerti arti keselamatan dan memahami Kasih Tuhan , rencana dan Tujuan Tuhan menciptakan 
mereka, sehingga anak, remaja muda memiliki RASA TAKUT DAN HORMAT KEPADA TUHAN. Bila 
orang tua, para pendidik, Sekolah, guru , pemimpin gereja gagal mempersiapkan anak-anak kita pada 
hari ini, maka kita akan terancam 'KEHILANGAN' generasi di masa mendatang. 




Memberi wawasan yang lebih luas dan dalam tentang Alkitab, Keselamatan, dan 
Kasih Tuhan 

Memberi pemahaman tentang Rencana dan Tujuan Tuhan dalam hidup anak. 

Menuntun anak memasuki masa puber, memberi wawasan tentang Sex dan Cinta, 
arahan bagaimana menghindari 'kejatuhan' dan menjaga kekudusan, memberi 
pengertian tentang tujuan Tuhan dengan anugrah sex dan cinta. 




Kegiatan yang kami tawarkan dalam bentuk 

1. CERDAS CERMAT ALKITAB (untuk anak-anak : SD - SMP / usia 7-14 tahun ) 

2. SEMINAR ' SEX EDUCATION' ( untuk remaja - muda , usia 15 tahun keatas) 

3. PELATIHAN GURU-GURU SEKOLAH MINGGU 

4. SESI PARENTING 



j h i m \ 




"Buku Yesus Sahabat 
Istimewaku" 



1. CERDAS CERMAT ALKITAB 
Untuk : SD-SMP / usia 7-14 tahun 




Minimum peserta : 40 orang 
(Per kelompok 4 orang ) 
Biaya : Rp. 30.000 / peserta 
Setiap peserta mendapat 1 buku Yesus 
Sahabat Istimewaku dan Sertifikat 
Buku dibagikan 1 minggu sebelum acara 
untuk dipelajari anak disertai contoh- 
contoh soal. 

Waktu pelaksanaan : 1.5 jam ( 30 mnt 
Workshop singkat; 30 mnt Babak 



penyisihan dan 30 mnt Babak Final ) 



Buku Yesus Sahabat Istimewaku' menuntun anak-anak secara sederhana agar menemukan dan 
mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Hal-hal pokok yang perlu dpahami oleh anak antara lain 
adalah : 



1. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya; mengapa Allah menciptakan 
manusia dan apa tujuanNya. Semuanya INDAH pada mulanya! 

2. KETIDAK TAATAN.... Menyebabkan timbulnya kesusahan, kesulitan dan masalah 

3. Apa yang dilakukan Allah untuk MENOLONG dan MENYELAMATKAN manusia yang berdosa. 

4. PASTIKAN bahwa anak-anak telah menerima Yesus sebagai JURUSELAMAT mereka secara 
pribadi. 

5. Apa yang disediakan Allah bagi anak-anakNya. 

6. Apa tugas anak-anak setelah mereka diselamatkan.... 

7. Apa Rencana dan Tujuan Tuhan dalam hidup mereka. 







B iKi WM II mm mm n 





2. SEMINAR " SEX EDUCATION' 




f Launching buku Understanding Love & Sex /J 
bulan Februari 2013) 

Untuk usia 15 tahun keatas 



Minimum peserta : 50 orang 

Biaya : Rp / peserta 

Setiap peserta mendapat 1 buku 
"Understanding Love and Sex dan 
Sertifikat 

Buku dibagikan saat acara 

Waktu pelaksanaan : 2 jam (Seminar 1 

jam, Workshop 30 mnt , Tanya jawab 30 

mnt 



Sinopsis buku Understanding Love and Sex 



Buku yang menuntun anak, remaja muda memasuki masa puber dan memberi pengertian tantangan-tantangan 
yang dihadapi dan arahan ( cara menghindari) supaya tidak mengalami kejatuhan dalam dosa sex..Buku ini 
menggambarkan fase-fase kehidupan yang dialami oleh setiap orang disertai contoh konkrit dan solusinya. 
Pengertian-pengertian tentang sex dan cinta dibahas secara mendalam sesuai pandangan Alkitab 



Ada 14 'Hot Topics' yang dibahas dalam buku ini, antara lain : 

1. Apa itu Cinta? 

2. 3 Jenis Cinta 

3. Tunggu Sampai Menikah! 

4. Memahami Dorongan Seksual 

5. 5 Aturan Hubungan Pria dan Wanita 

6. Pacaran - Manfaat dan Bahayanya 

7. Target #1 Setan 

8. Hadiah Tak Ternilai 

9. AIDS - Bagaimana Supaya Aman 

10. Cinta Lebih dari Sekedar Perasaan Bahagia 

11. 10 Lubang Jebakan dan Bagaimana Menghindarinya 

12. Bagaimana Kita Dapat Mengalami Kasih Tuhan 

13. Mengenal Cinta Sejati 

14. Memilih dengan Biiak 

m 





3. PELATIHAN UNTUK GURU-GURU SEKOLAH MINGGU 

y Bagaimana menjadi pendamping ( Teori 
Mentoring) 

V Bagaimana membuat suasana kelas menjadi 
'Gegap- gempita' ( Quantum Teaching) 

y Implementasi Materi Mailbox menggunakan 
sistim Pendampingan 

V Workshop Materi Mailbox 

■ Minimum peserta : 20 orang 

■ Biaya : Rp. 100.000 / peserta 

■ Setiap peserta mendapat 1 buku Pemuridan 
Penginjilan dan Sertifikat 

■ Buku dibagikan saat acara 

■ Waktu pelaksanaan : 4 jam 




MATERI UNTUK ANAK SEKOLAH MINGGU tersedia dalam 4 
Kelompok USIA 4 -19 TAHUN 

o Seri Lihat Lakukan 1 & 2 : usia 4-6 ( 14 pelajaran) 
o Seri Waktu Bercerita 1 & 2 : usia : 7-8 ( 14 pelajaran) 
o Seri Sahabat Terbaik 1 & 2 : usia 9-12 ( 20 pelajaran) 
o Seri Penjelajah 1 & 2 : usia 13-19 ( 22 pelajaran ) 
o Harga per paket Rp. 15.000 per anak, min order 20 
paket , bebas ongkos kirim untuk wil Jabodetabek 

Setiap murid yang telah menyelesaikan 1 seri pelajaran, 
akan diberi Sertifikat 'Cantik" dari Amerika 




FASILITAS YANG HARUS DISIAPKAN : 



■ L C D 

■ Memperbanyak lembar jawaban 

■ Ruang Pelatihan / Seminar / Acara 

■ Daftar Peserta dan Name Tag 

■ Meja Registrasi 

■ Pendaftaran selambatnya 2 minggu sebelum Acara 

■ Mencetak nama peserta pada Sertifikat 



4. SESI PARENTING 

1. Peran penting orang tua dalam proses 
pertumbuhan rohani anak & Tehnik 
Bercerita 

■ Minimum peserta : 20 orang 

■ Biaya : Rp. 60.000 / peserta 

■ Setiap peserta mendapat 2 buku : 1 buku 
Tentang Parenting dan 1 Buku Yesus 
Sahabat Ismewaku. 

■ Buku dibagikan saat acara 

■ Waktu pelaksanaan : 2 jam 



2. Memberi Pendidikan Sex pada anak, 
remaja- muda 

Minimum peserta : 20 orang 

Biaya : Rp / peserta 

Setiap peserta mendapat 1 buku : 
'Understanding Love and Sex, dibagikan 
saat acara 

Waktu pelaksanaan : 2 jam 



v ayasan Bina Anak-anak Rajawali Mandiri 
IVInllHox Ciut» Indonesia 



